WikipediA 

Bahasa Duri 


Bahasa Duri adalah salah satu rumpun bahasa 
Austronesia di Sulawesi Selatan yang masuk dalam 
kelompok dialek Massenrempulu. Di antara kelompok 
bahasa Massenremplu, bahasa Duri memilki kedekatan 
dengan bahasa Toraja dan bahas a Tae' Luwu . Selain itu 
bahasa duri banyak dipengaruhi oleh bahasa bugis. 
Terdapat banyak sekali kosakata yang sama antara bahasa 
duri dengan bahasa bugis. Penuturnya tersebar di wilayah 
utara Gunung Bambapuang, seterusnya tersebar luas ke 
wilayah Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, 
Kecamatan Alla', Kecamatan Malua, Kecamatan 
Anggeraja, Kecamatan Baroko dan Kecamatan Masalle di 
Kabupaten Enrekang sampai wilayah perbatasan Tana 
Toraja. 

Rujukan 


1. A Bahasa Duri (http://www.ethnologue.com/langu 

age/mvjD) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Duri". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the 
Science of Human History. 



Bahasa Duri 

Massenrempulu 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Sulawesi 

Penutur 

bahasa 

[i]. 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 


■ Sulawesi Selatan 


■ Utara 


- Massenrempulu 


■ Bahasa Duri 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

mvp 

Glottolog 

duril242 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/duri 


1242) I 2 1 


Pranala luar 


■ (Inggris) (Inggris) Bahasa Duri (http://www.ethnologue.co 
m/show_language.asp?code=mvp) di Ethnologue 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Duri di 
Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Duri&oldid=16995775" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 Mei 2020, pukul 04.26. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






































